5 PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
SEKRETARIAT DAERAH 


Mag 


Jalan Achmad Yani Timur No. 37 Telepon (0355) 321280 


TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 


PENGUMUMAN 


Nomor : 800/ |3 /PANSELDA.TA/2024 


TENTANG 


PERUBAHAN ATAS PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI 
DAERAH NOMOR : 800/12/PANSELDA.TA/2024 TENTANG 
PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI 

PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 


Menindaklanjuti 


Tulungagung Nomor : 


Pengumuman Panitia Seleksi 


TAHUN ANGGARAN 2024 


Daerah (Panselda) Kabupaten 
800/12/PANSELDA.TA/2024 tanggal 30 September 2024 tentang 


Penerimaaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di 


Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2024, dengan 


ini 


disampaikan perubahan ketentuan persyaratan khusus pada pengumuman tersebut sebagai 


berikut : 

A. Romawi III Huruf A Angka 4 

No | Persyaratan Pelamaran Tertulis Perubahan 

1. Nilai Indeks Kumulatif | Memiliki kualifikasi | Memiliki kualifikasi pendidikan 


(IPK) 


pendidikan sesuai dengan 
persyaratan Jabatan 
dengan Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK), dengan 
persyaratan nilai 
pendidikan D-III, D-IV, S.1/ 
Profesi minimal - 3,00 yang 


sesuai 
Jabatan 


dengan persyaratan 

serta melampirkan 
Nilai Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) yang 
tercantum pada transkrip nilai 


dibuktikan dengan IPK 
yang tercantum pada 
transkrip nilai 

B. Romawi III Huruf C Angka 6 

No | Persyaratan Pelamaran Tertulis Perubahan 

1. Nilai Indeks Kumulatif | Memiliki kualifikasi | Memiliki kualifikasi pendidikan 

(IPK) pendidikan sesuai dengan | sesuai dengan persyaratan 

persyaratan Jabatan | Jabatan serta melampirkan 
dengan Indeks Prestasi | Nilai Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK), dengan | Kumulatif (IPK) yang 


persyaratan nilai pendidikan 
D-lll, D-IV, S.1/ Profesi 
minimal - 3,00 yang 
dibuktikan dengan IPK yang 
tercantum pada transkrip 
nilai. 


tercantum pada transkrip nilai 


Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian. 


Dikeluarkan di : Tulungagun 


gung 
Pada tanggal : D4 OCT 2024 


a.n. BUPATI TULUNGAGUNG 
Sekretaris Daerah 
selaku 
Ketua Panitia Seleksi Daerah 
Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 


/Drs: TRI HARIADI, M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 197009061991011001 


